Home Tentang Kami YPIA 


mS E N ia 


Landasan gama Fiqih dan Muamalah Penyejuk Hati kisah Islam kolom Ulama Keluarga 


Dakwah Salafiyah Istilah Yang Syar'i, Bukan Hizbi! 


kategori: Manhaj KJ 11 Komentar 4 14 June 2008 


Abdul Karim as Sam'ani mengatakan, "Salafi, dengan huruf sin dan lam yang difathah dan diakhiri huruf fa' 
Ini merupakan penisbatan kepada kaum Salaf dan metode yang mereka tempuh, 


Imam as Safarini berkata, “Yang dimaksud dengan mazhab Salaf adalah ajaran yang diwariskan aleh para 
sahabat yang mulia Mohan Shu dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan setia, para 
pengikutnya, dan juga para ulama pemimpin agama yang telah dipersaksikan keimamannya dan dikenal 
kedudukannya yang mulia dalam agama. kaum muslimin dari generasi ke generasi telah menerima ucapan- 
ucapan mereka, Mereka bukanlah golongan vang layak dituduh menyebarkan bid'ah atau orang-orang 
yang dikenal dengan julukan yang tidak diridai, seperti halnya: khawarij, Rafidhah, Oadarivah, Murji'ah, 
Jabarivah, Jahmivah, Mu'tazilah, Karramivah dan golongan lain seperti mereka,” 


Syaikh Abdul ‘Aziz rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya Salaf adalah orang-orang (para sahabat) 
Yang hidup di generasi yang diutamakan toleh Allahi. Barang siapa yang mengikuti jejak mereka dan 
berjalan di atas manhaj mereka maka dia adalah seorang Salafi. Dan barang siapa vang menyelisihi 
mereka dalam perkara itu maka dia tergolong kaum Khalsf,” 


Syaikh Salim bin ‘Ied al Hilali hañzhahulah mengatakan di dalam kitabnya Linadza ikhtartu al manhaj as 
salafi, "Dengan demikian tampak jelas bahwa istilah Salaf ketika dilontarkan begitu saja tidaklah merujuk 
kepada keberdahuluan masa semata, Akan tetapi istilah itu merujuk kepada para sahabat Mabi shalallahu 
Sisi Wa sala dan para pengikut setia mereka” 


Beliau juga mengatakan, “Dengan sudut pandang ini maka istilah Salaf telah menjadi sebuah ketetapan 
umum yang diberikan kepada siapa saja yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj yang berpijak 
pada pemahaman Rasulullah shalanahu Sisihi Wa sala dan para sahabatnya sebelum terjadinya 
perselisihan dan perpecahan,” 


Beliau mengatakan, “Adapun Salafivah adalah penyandaran diri kepada generasi Salaf, Ini merupakan 
penisbatan terhadap manhaj sang lurus dan sesuatu yang terpuji, Ini bukan termasuk tindakan 
menciptakan mazhab yang baru,” 


Swaikhul Islam Ibnu Taimiyah rshimahursh mengatakan, “Bukanlah perbuatan yang tercela apabila 
seseorang berterus terang menampakkan mazhab Salaf, menisbatkan diri dan merasa mulia Itidak minderi 
dengan hal itu. Bahkan hal itu wajib diterima dengan kesepakatan (para ulama), Karena sesungguhnya 
tapa yang diyakini! mazhab Salaf itulah kebenaran,” 


Syaikh Shalih al Fauzan hehzhahulah mengatakan, “Kaum Salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj 
mereka senantiasa membedakan antara kelompok pengikut Sunnah dengan kelompok lainnya yaitu ahli 
bid'ah dan sekte-sekte sesat, Mereka menyebut kelompok orang semacam ini dengan nama Ahlus Sunnah 
wal jama'ah. Ucapan dan karya-karya para ulama pengikut manhaj Salaf dipenuhi dengan pernyataan- 
pernyataan seperti itu. Mereka berusaha membantah berbagai sekte yang menyempal dan Firgah Ahlus 
Sunah wal Jama'ah dan pengikut Salaf.” 


Saya (Syaikh Hisyam -penti mengatakan: Musuh-musuh dakwah Salafivah berusaha mengesankan kepada 
masyarakat bahwa Salafiyah adalah dakwah yang memiliki sekat pemisah tertentu yang menyisihkan diri 
mereka dari kaum muslimin yang lain, Padahal sebenarnya dakwah salafivah tidak lain adalah dakwah 
yang diserukan Allah ta'ala dan dakwah Mabi-Nya Muhammad shalallahu aial wa salam serta dakwah 
para sahabat radhiyallahu nh dan dakwah para pengikut setia mereka hingga hari kiamat tiba, 
Dengan itu maka jelaslah bagi anda bahwa penamaan dakwah ini dengan dakwah salafivah adalah 
penamaan yang syari bukan hizbi iyang membela kepentingan kelompok tertentu, peni, sebab dakwah ini 
senantiasa tegak di atas Ilmu yang bermanfaat yang dipahami dengan pemahaman para Salafush Shalih” 


(Orterjemahkah dari sebuah pasal berjudul ag Da'wah as Salafiyah Mushthalahun Syariyyah Wwa Laisa 
Mushthalahan Mizbiyyan yang terdapat dalam risalah Da'watuna Salaliyyatan la Hizbiyyatan, karya Syaikh 
Hisyam bin Fahmi al ‘Arif yang di muraja'ah oleh Syaikh Ali bin Hasan al Halabi al &tsari hafizahumalah , 
www daawah.net] 


w 
Penulis: Syaikh Abu Abdurrahman Hisyam bin Fahmi Musa Al arif 


Penerjemah: Abu Mushlih Ari Wahyudi 
Artikel www muslimorid 


Shore We knondede! 
88 1S KA ram 


Ej Send 4d kn 


mn aiia 


lie ¿53 









iSi DAXWAR 


muslim.orid muslimah.orid 





Artikel Terkait 


+ Salah Paham dengan Istilah Salafi 
* Menjadi Salafi, Mengapa Tidak? 
*. Mengapa Harus Manhaj Salaf ? 


* Pelajaran Berharga dari Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin: Salafi di Satu Sisi Tapi Mubtadi' di 
Sisi yang Lain ? 


+ Proposal Dana Kajian Umum "Palestina, Kapan Kembali ke Tangan Kita?” 


Sebarkan artikel ini 


q riga 0 0 


© 


submit 





AW Tweet Ej Like +1 Digg ` 





Fachri Hamdan 


z6 Jun 2008 [Fermalink] 
Semoga allah membalas usaha antum yang baik ini dengan kebaikan dan Semoga Allah 
menjadikan ilmu antum bermanfaat untuk kaum muslimin. 
Afwan akhi, sepertinya ada kesalahan dalam penulisan Syaikh Hisyam. Yang ditulis di web 
http iewww daawah.net adalah Da'wah Salafiyyah Laa Wahhaabivyah, Ana kurang tau siapa 
yang keliru dalam hal ini, Tolong bantu bantu ana bila ana keliru. 
Baarakallahu fiik 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 
Fachri Hamdan 


Fathoni arief 

29 Jul 2008 [Permalink] 
saya mohon izin, apakah boleh memuat artikel2 dalam muslim.orid untuk disebarkan kepada 
saudara sesama muslim yg lain, dgn tetap menjaga amanah ilmiah dan menyebutkan 
sumbergnya, 
jazakallahu khair 


Muslim.or.id A muslimorid 


30 Jul s0o08 (Permalink) 
Silakan akhi... 


ari 

31 Jul 2008 [Permalink ] 
Artikel ini diterjemahkan dari Maktabah Syaikh Hisvam dalam format exe, Bisa jadi pada 
naskah aslinya diberi judul yang berbeda, walahu alam, Ana ada filenya kok... 


HADI S 
31 Jan 2009 (Permalink) 


tanya, apakah hizbut tahrir itu sesat? terima kasih.. 


Guna yo 
29 Now 2009 (Permalink | 


Izin Share (copy ya akhi Syukron, Jazakumulloh 


Aboud 

25 May 2010 [Permalink] 
Assalammu'alaikum ustadz, 
tadi diatas disebut kata “Mazhab Salaf” saya mau tanya... .ehmm..kalau kayak kita di 
Indonesia vang bilang “bermazhab Syafii” itu apa sama juga dengan “mazhab Salaf” atau 
gimana ustadz? mohon pencerahannya 
syukron 


Abduh Tuasikal 
S0 May 2010 (Permalink) 
Wa'alaikumus salam. 
m Aboud, 
Coba renungkan baik? artikel berikut: 
http: #muslim.orid'manhajf/mari-mengenal-manhaj-salaf,html, 
Insya Allah pertanyaan antum terjawab. 


1 muslimorid 


ismail Fahrudin 

24 Sep 2010 [Fermalink] 
ana mau tanya, gimana hukumnya ustadz bagi ustadz yang berani berkata indah sprti 
ustadz di T pd umumnya ia brani berkata yang ana cari di hadist itu bkan hadist i kalla 
Rasululloh SAW ) 
dan knapa ustadz salaf tidak mencoba untuk berkhutbah di tv2 suasta agar salaf di mengerti 
oleh para penegak bid”3h ? dan ana yakin akan di bukakan pintu dialog bagin mereka yang 
ingin tau salafiah t insa ALLAH ì 


Yulian Purnama 1 muslimorid 
OS Oct 2010 [Permalink] 
#Ismail Fahrudin 
Rasulullah bersabda: 
SI ep aisia Jaigi liaria gie E pp 
"Orang yang berbohong atas namaku dengan sengaja, siapkanlah tempat duduknya di rerata” THR, Muslim) 
Sepengetahuan kami, sudah ada usaha ke sana, semoga Allah memudahkan. 


ampahboyz 

09 Oct 2011 [Permalink] 
Subhanallah... semoga Allah meninggikan derajat Syaikh Hisyam..saya bukan murid saya 
pecinta sholihin dan beliau adalah salah satu sholihin.. 


Tinggalkan Komentar 


Name (reguiredi 
Mail (reguired) 


Website 


Musi 





Tentang Muslim.or.id 


Muslim.or.id adalah situs yang dikelola oleh mahasiswa dan alumni di Yogyakarta 
dan sekitarnya, Muslim.orid berusaha menyebarkan dakwah Islamiyyah Ahlu Sunah 
wal Jama'ah di jagad maya. Moto Muslim.orid adalah “Wemurnikan Agidah, 
Menebarkan Sunnah". 


Radio Online 


Info Islami 


Kata Kunci Terpopuler 


Iklan Arsip årtikel Download WebLinks 


Pencarian... 









AN 


F KOETETTIIN 
2 


radi@musim 


O g 


Muslim. Or. Ld on Facebook 


nudlar 
PLike | 12,624 


Ak Follow @imuslimindo 43128 followers 





#1 104 Rekomendasi di Google 


wi Berlangganan artikel 


[t] 


: [masukkan email Anda. 


Komentar Pembaca 


R SYAM. AL ARIF RAHMATULLAH. S0147 
mengatakan ASSLAM.ALANGKAH BAIKNYA 
KLAU KITA MENSAMALKAN ILMU ITU... SECARA 
FASIH.ASAR KITA TIDAK TEROMBANG 
AMBING DI DALANYA.DAN BERSUNGGSUH, APA 
BILA SESRANG GURU KITA MENERANGKAN ... 


Yulian Purnama mengatakan #Abu Ghathfan 
Tidak boleh tolong-menolong dalam maksiat 


Yulan Purnama mengatakan #fulan Pertama, 
Mengenai khilafivah dalam hukum Isbal tanpa 
sombong, yang nampak bagi kami hanya ada 
z pendapat ulama yaitu haram... 


ummu salman mengatakan ijin share 
Ya...syukron, 


ummu salman mengatakan ijin copy paste 


Ya Syukron.. 





Muslim 





TAT Na aa ISING 
PLN muslimpublishingOgmaiLcom 
0812794421 





Iklan Baris 


Adab-Adab Muslim Agidah Bedah Buku bid'ah Bid'ah dakwah 
Dauroh Umum do'a Donasi Donasi Web Muslim Muslimah DOgikir 
Fatwa Ulama figih Haji Hari Raya (Iedj Ilmu Info Dauroh dan 


Kajian istighotsah Jihad jogja kajian Khawarij Lebaran mana 


Divisi-divisi 


dalilnya 17 Manajemen Qalbu Maulid Nabi merapi Muhammad 


bin Abdul Wahab musibah Muslimah Puasa Ramadhan Salaf 
Salafy Shalat Soal Jawab Sunnah Syirik tabarruk Tauhid 
tawassul ustadz Wahabi yaman ziarah kubur 


2005-2011 Muslim.OrId - Memurnikan Agidah Menebarkan Sunnah — All Rights 
Reserved. 


